No.47.


SELASA 28 JUNI 1938.


TAHOEN


Tel. 393
Lembar pertama


DAGBLAD


Telegramadres: „PERKI" Padang


92


ASAR SON TEROES


TERDIRI
dari
2 lembar


Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar


Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN.


Isinja diloear tanggoengan pentjetak


Kantoor Red. & Admin: Drukk:
„Perantaraan" Raafweg-Padang.
Bajaran lebih dahoeloe.


„I.P.P.A."
Pariaman :
AGENTEN
Moeara Laboeh Alpaini
Solok Alamsjoehoer Latief
Fort de Kock: H.Aminoeddin
Bijkantoor


HARGA LANGGANAN
Dalam kotta seboelan
10,60
Loear kotta seboelan
10,75
Per lembar¬
f0,03
Advertentie 10 sen per regel


Perdjandjian Italia-Inggeris
Dibitjarakan dalam Lagerhuis


Perdjandjian Italia-Inggeris, ten¬
toe soedah tjoekoep dibitjarakan
dalam pers indonesia. Tetapi ten¬
toe ada baiknja, djika kita oe¬
moemkan disini, bahwa hatsil
pekerdjaan Chamberlain ini, tidak
disetoedjoei oleh sebahagian jang
tidak ketjil dari bangsa Inggeris.
Partai kaoem boeroeh dan par¬
tai liberal, mengeritik politik
Chamberlain itoe sekeras keras
nja. Sikap partai kaoem boeroeh,
digambar oleh mosi jang kita
berikoetkan dibawah ini, jang
dimadjoekannja dalam Lagerhuis
tangga 2 Mei jang baroe laloe.
Boenji mosi itoe seperti berikoet:
„Lagerhuis (Badan Perwaki
lan Rakjat Inggerisi selaloe se¬
dia memberi persetoedjoeannja
kepada tiap tiap atoeran jang
sjah oentoek memperbaiki per¬
hoeboengan2 persahabatan an
tara segala bangsa.
Tetapi ia tidak soeka mem¬
beri persetoedjoeannja kepada
perdjandjian dengan sesoeatoe
negeri, jang dengan sengadja
menjerang Spanjol, satoe per¬
djandjian jang mengorbankan
bangsa Abessinia oentoek men¬
dapat djandji djandji diawan
awan denkbeeldige beloften
satoe perdjandjian jang mem¬
perkosa semangat perdjandjian
Volkenbond dan mengganti
azas keamanan oemoem scollec
tieve veiligheid, dengan satoe
politik mempersatoekan bebe¬
negeri oentoek melawan persa¬
toean lain lain negeri dan de
ngan perlombaan kersendjata."
Mosi itoe dibitjarakan pada ha¬
ri itoe djoega. Chamberlain mem¬
peringatkan, betapa djelek dan
berbahaja perbandingan antara
Inggeris dan Italia pada boelan
boelan achir 1937. Waktoe itoe,
ia mengirim soerat kepada Mus
solini boeat memoelaikan per¬
moesjawaratan soepaja dilenjap
kan segala salah pengertian anta
ra kedoea negeri itoe. Hatsil per¬
moesjawaratan itoe ialah perdja¬
djian Inggeris Italia. Melenjapkan
perasaan sjak, boekan pekerdja
an jang dapat dilakoekan dalam
sesa'at sadja dan bersama sama
dimana mana tempat. Djika se¬
gala soal berbahaja dapat dibe¬
reskan satoe per satoe, tentoe
maksoed jang moela akan tertja¬
pal. Awan awan sjak dan koe¬
rang pertjaja jang ada diantara
Inggeris dan Italia, sekarang soe¬
dah disapoe belaka. Doea nege
ti ini sekarang berkemaoean ke¬


ras, memperbaiki persahabatan
dari pada menambah permoesoe
han antara mereka.
Djandji2 Italia tentang Spa
njol, jang diseboet djandji djan
dji diawan awan oleh mosi par¬
tai kaoem boeroeh diterima oleh
pemerintah Inggeris karena ia per¬
tjaja pada djandji2 itoe, kata
Chamberlain. Pemerintah Ingge¬
ris pertjaja, jang pemerintah Ita
lia akan memenoehi djandji djan
dji itoe menoeroet isi dan sema¬
ngatnja.
Pengakoean reboetan Abessi¬
nia, itoelah hak tiap tiap negeri.
Tetapi pengakoean itoe hanja bi
sa diberi, djika pengakoean itoe
baik bagi perdamaian oemoem.
Maka perdamaian oemoem itoe,
tidak moengkin, djika soal Spa¬
njol tidak diberes, sebab itoe,
perdjandjian Inggeris-Italia tidak
boleh didjalankan djika soal Spa¬
njol beloem diatoer. Tetapi sete
lah pemimpin kaoem boeroeh
Attlee menanja kepada Chamber
lain apa jang dimaksoednja de
ngan peratoeran soal Spanjol, ma¬
ka Chamberlain memberi djawab,
jang lebih baik djangan doeloe
diberi djawab kepada pertanjaan
Attlee itoe.
Lebih djaoeh Chamberlain ka¬
takan, bahwa minister Oeroesan
Loear Negeri Italia Ciano, telah
memberi kepastian kepada Pe¬
merintah Inggeris jang pemerin
tah Italia akan tidak menggang
goe pemerintah Inggeris di Pa¬
lestina.
Laloe Morrison, pemoeka ka¬
oem boeroeh Inggeris, moelai
menggeritik Chamberlain.
Ada samboengan
Post dan hari Besar
Hari lahirnja Z.K.H.
Prins Bernhard
Berhoeboeng dengan memperi
ngati hari lahirnja ZKH Prins
Bernhard pada hari Rebo 29 Ju
ni j.a.d. maka pada hari tsb. kan
tor postzaken ditoetoep.
Kantor telegraaf hanja diboe
ka dari poekoel 8 sampai 10 pa¬
gi dan 3 sampai 4 sore, semen
tara mana diboekakan kesempa¬
tan boeat membajar dan mengi¬
rim telegrafische postwis
sel.
Kemoedian akan ada hanja
satoe kali sadja postbestelling ma¬
lam hari.
Hulppost dan telegraafkantoor


di Emmahaven akan tertoetoep
seharinja.
Perki tidak terbit 
Berhoeboeng besok hari pe¬
ringatan lahirnja ZKH Prins Bern
hard maka „Perki" tidak terbit.
Harap dima'loemkan.
Tidak boleh tinggal di In¬
donesia
Uitgever dan redacteur dari
„De Soerabaja Post" Van Coe¬
verden, jang telah doea boelan
meringkoek dalam pendjara boleh
djadi ia tidak akan diperkenan
kan tinggal di Indonesia.
Tentang hal ini lebih djaoeh
BN menoetoerkan bahwa ass. re
sident dari Soerabaja tidak maoe
memboeat verleng toelatingskaart
dari redacteur itoe.
Dan pada Gouverneur Djawa
Barat akan dioesoelkan soepaja
toean Van Coeverden tidak di
perkenankan tinggal di Indonesia
Dari fihak jang bevoegd kita men¬
dapat kabar bahwa atoeran sema¬
tjam itoe diambil terhadap
redacteur itoe karena dari toeli
sannja dapat di ketahoei bahwa
la memang berbahaja bagi kesen¬
tosaan oemoem.
Lepas dari Exorbitante
Rechten
Menoeroet Gouvernements Bes
luit tanggal Il Juni jang laloe ke¬
pada toean2 Aboe Samar gelar
Soetan Salim Moein gelar Soe¬
tan Maroehoen, Djaafar gelar Soe¬
tan Pamenan dan Zaini gelar Soe¬
tan Madjo Lelo jang semoeanja
ini oentoek kepentingan ketente
raman oemoem dilarang tinggal
di residentie Sumatra's Westkust
Benkoelen, Palembang dan Tapa
noeli, sekarang dibolehkan lagi
poelang ke tanah kelahirannja
atawa boleh tinggal ditempat la¬
in jang disoekainja
Poetoesan jang sematjam itoe
djoega telah didjatoehkan pada
toean toean Hadji Mahmoed Ha¬
sjim, jang tempo doeloe ia tidak
diperkenankan tinggal di residen
tie Sumatra Westkust, Tapanoeli
Benkoelen dan Djamb. Selainnja
itoe diperkenankan poelang dari
Boven Digoel toean toean Joesoef
gelar Bagindo.


fort de Kock


Kalau kita lihat dalam kam
poeng Mandiangin Boekittinggi
adalah keadaan pendoedoek disi
ni aman dan sentosa. Poen djalan
djalan disini ada djoega agak
bersih, tidak kalah dengan kam
poeng kampoeng lain diperban
dingankan dengan kampoeng2
jang diperintah e. KN, jang ber¬
lima di Koerai Boekittinggi. Kita
banjak mengoetjapkan terima ka¬
sih atas keactivan beliau tentang
mendjaga kema'moeran serta ke¬
baikan kampoeng. Tetapi bak pe¬
patah orang toea2 Ta' gading jg
ta' retak. Meskipoen keamanan
dan kebersihan kampoeng telah
diperdapat, toch masih ada satoe
hal jang masih koerang menje
nangkan bagi pendoedoek ja ni
tentang pemoengoetan belasting
dan rodi.
Belasting dan rodi sebagaima
na biasa djoega dipoengoet oleh
oppaser KN. Tentoe sadja oppas
ser terseboet mendjalankan kewa
djiban, menoeroet soeroeh meng¬
hentikan larangan. Banjak kita
dengar anak negeri disini men¬
tjemoohkan KN. terseboet sebab
katanja koerang actief dalam oe¬
roesannja, karena kepada anak
negeri jang telah loenas dalam
pembajaran belasting dan rodinja
masih datang djoega oppasser
terseboet oentoek memoengoet
belasting dan rodinja oentoek se¬
kali lagi. Biarpoen dia telah me¬
nerangkan bahwa oetangnja te
lah loenas tetapi oppasser terse
boet mengatakan beloem djoega.
Apabila dia datang kepada ke¬
pala negeri, menerangkan hal ini
dan periksa oleh KN. baroelah
ketahoean bahasa oetangnja te
lah loenas.
Kalau sekiranja orang jang ber
sangkoetan itoe pak tani sadja.
dapatlah dia menghentikan peker¬
djaannja sebentar boeat mengoe
roes hal ini. Tetapi tiba pada
orang kaoem boeroeh jg selaloe
dalam dienst, bila dia tak dapat
pergi mengoeroes hal ini, sedang
kai opp sser terseboet meminta
djoega, soepaja dibajar sebentar
itoe djoega, karena demikian
perintah jang diterimanja,
Tetapi kitapoen beloem poela
mendapat kepastiannja, apa be¬
nar e, KN sendiri jang menjoe
roeh memoengoet apa kemaoean
oppasser terseboet sadja.
Kita harap moga moga hal ini
akan berobah ssepaja anak nege¬
ri disini djangan mengalami hal
jang seperti itoe djoega.


Vereniging Studie
fonds Koerai.
Vereeniging terseboet telah me¬
ngedarkan soerat panggila kepa¬
da segala leden jang ada di Fort
de Kock serta kepada Bestuur2
tjabang VSK jang berdekatan de
ngan Fort de Kock, seperti Pa¬
dang IKKLDj Pajacombo, Padang
pandjang, Sawah Loento boeat
menghadiri Bizondere Algemeene
Vergadering jang akan dilansoeng
kan pada hari Ahad ddo. 3 Juli
1938, bertempat di Raad Koeran
Goeroen Pandjang
Selama VSK terdiri baroe se¬
kali inilah baroe terdjadi verga¬
dering jang sematjam ini. Dahoe
loe setiap VSK mengadakan ver¬
gadering hanja dihadiri oleh le
den jang ada di Koerai sadja.
Tetapi sekarang karena ditempat2
lain telah terdiri poela tjabang2
VSK maka terdjadilah vergadering
jang seperti ini
Punten jang akan dibitjarakan
dalam vergadering ini ialah.
a Organisatie VSK
1 Perobahan itambahan statuten
2 Perhoeboengan Hoofdbestuur
dengan tjabang2.
3 tjabang Koerai sendiri.
4 Perhoeboengan VS K dengan
Olk toesaha iboe-iboe Koerai
b Oeroesan sekolah Doe¬
nirat Instituutj
1 Goeroenja
2 Leerplannja
3 Gebouw
4 Leermiddelen
c Oeroesan sekolah te
noen (Weefschoolp
Aandeelhouder
2 Goeroenja
3 Oeroesan benang benang
4 Verkoop, enz
d Oeroesan Berita Koe¬
rai
1 Abonnement
2 Pertalian dengan Banoeham
poe.
3 Djadi madjallah setengah
boelan.
e Oeroesan Studie¬
fonds
1 Membantoe anak anak jang
akan malandjoetkan peladja
rannja, enz.
f Beternak setjara Cooperatie dan
lain lain.
Kita doakan sadja selamatlah
lansoengnja vergadering ini nanti.
Rex theater
Di Fort de Kock telah diada
kan poela seboeah talkie lagi
IRex theateri jg sekarang sedang
dalam dikerdjakan. Tempatnja
ialah boeat sementara digedong
Sociteit Madjoe Slachthuisweg
Chabarnja tanggal 30 Juni diha
dap akan dimoelai memoetar film
pertoendjoekkan jang pertama ka
li. Dengan kelahira Rex dikota
ini, pendoedoek akan merasa poe¬
as boeat menonton, dan dapat me¬
milih film jang bagoes diantara
ketiga bioscoop jang ada disini.
Rameo
A
adang Pandjang
Meronda kampoeng
Karena sering kali terdjadi pen¬


EDITORIAL
Soal Wethouder 


Tidak asing lagi boeat pendoe¬
doek gemeente Padang choesoes
begitoe djoega para pembatja
soerat2 kabar oemoem, bahwa
dipaling belakang ini ramai di
perbintjangkan soal wethouden
dalam gemeenteraad terlebih la¬
gi diantara anggota2 jg menama
kan dirinja wakil rakjat jg mera¬
sa mempoenjai kepentingan jg
penoeh.
Sesoenggoehnja soal keangka¬
tan wethouder ini telah dirasa
kan penting dan perloe sekali
boeat di gemeenteraad ini, terle¬
bih lagi bila didasarkan serta me¬
lihat akan kekoeasaan dari bur¬
gemeester diwaktoe kini jg mem¬
poenjai hak dalam tangan sendi
ri, istimewa tidak obahnja mem¬
poenjai dictatorschap, lan
taran tidak adanja satoe
college burgemeester en wethou
ders disamping burgemeester.
Sekiranja ada college itoe soe¬
dah njata kekoeasaan burgemees
ter djadi berkoerang dan tidak
bisa membikin sekehendaknja
dalam segala roepa peratoeran
begitoe djoega dalam soal ang¬
kat meangkat personeel dalam
toeboeh gemeente.
Dus dengan perkataan lain,
soal keangkatan wethouder itoe,
kita djoega sokong seratoe s
procent, soepaja dapat dile
kaskan.
terhoeboeng dengan itoe kita
sendiri poen toeroet tertjegang
seraja bertanja dimana terletak
nja keteledorannja kepoetoesan
nja raad jg achir 17 April itoe
maka sampai soal ini masih be¬
loem kesampaian ke Betawi
Walaupoen sedemikian tjoe¬
koeplah sekedar soal wethouden
ini dan biarlah kita serahkan ke¬
pada anggota2 raad oemoem jg
berkepentingan serta jg berhak
oentoek mendjaga serta membela
kepentingan rakjat oemoem.
Hanja sadja disamping soal
wethouder itoe, timboel kembali
soal fractie Indonesia sebagaima
na jg dihiraukan serta ramai di
perbintjangkan oleh poebliek jg
mempoenjai kepentingan.
Baroe2 ini soal wethouder
oleh Sumatra Bode soerat kabar
Belanda jg toenggal di Padang
djoega toeroet membitjarakan
tentang kelalaiannja burgemeester
jg bertanja dimana letaknja mak¬
soed burgemeester tsb berhoe¬
boeng dengan kelalaian itoe.
Dalam pada itoe maka Dag¬
blad Radio kemaren hari Senen
27 ini boelan Editorial oleh col¬
lega Rsp IRoestam Soetan Palin
dihi toeroet poela membitjarakan
serta memberi keterangan lebih
landjoet dari soal serta kedoe¬
doekan wethouder dengan pemi
lihannja.


tjoerian dimalam hari dalam ne¬
geri Batipoeh Baroeh, maka ter¬
bitkah andjoeran disana oentoek
merondai kampoeng malam hari.
Begitoelah pekerdjaan ini dila
koekan anak negeri dengan ber¬
ganti2 Orang adakah pekerdjaan


Sebagaimana kita telah toelis
kan diatas kepoetoesan Raad
tanggal 7 April kita sokong de¬
ngan seratoes procent
met volle stoom!
Akan tetapi dalam dari pada
itoe, maka collega itoe sam
bil laloe memberi indirec
teeffect niat hendak mendja¬
wab pertanjaan oemoem jang se¬
karang masih sadja terloekis da¬
lam dada rakjat tentang tindakan
fractie Indonesia sewaktoe hen
dak memoelangkan kedoedoekan
wethouder kepala salah seorang
medelid jg sebagai mana kita
djoega pernah terangkan dan be¬
gitoe djoega Sinar Sumatra sedi
kit hari pernah bertoeroet toe¬
roet membitjarakannja vide in ter¬
vieuw lid Aboe bakar oleh S.S.
12-13-14 April sampal sekarang
tidak mendapat djawaban dari
pihak f actie Indonesia.
Pernah terkabar bahwa pemi
lihan didalam golongan Indone
sia itoe tidak berlakoe djoe¬
djoer terhadap rakjat
jg diwakilinja.
Tidak lain tersebab mereka
itoe sama2 mealpakan kewadji
bannja dengan tidak meingat a
kan nasibnja rakjat jg diwakili
melainkan diantara beberapa wa¬
kil2 itoe terdjadilah pereboetan
jg mana achirnja mesti meada
kan lot ing sterdjadi diroemah
nja Dr Akmami siapa jg beroen
toeng antara lid Aboeba
kar dengan lid Roestam
St. Palindih oentoek men¬
doedoeki korsi werhouder itoe.
Boekankah keadaan ini tidak
moengkin menimboelkan perta
njaan jg berat bahwa didalam
fractie itoe sendiri tidak ada
mempoenjai kejakinan siapa jg
patoet di toendjoekan met
vastehand boeat mendoe¬
doeki korsi, dioekoer dengan ca
paciteit satoe2 nja.?
Terhadap pertanjaan ini colle
ga Rsp itoe memberi djawab
sambil laloe dalam toelisan edi
torialnja jg berboenji begini:
„Tjara pemilihan didalam go¬
longan Indonesia berdjalan de
ngan loeroes tidak sebagai jg
tersiar dan diaiarkan orang
sehingga tjelaan dan nistaan
atas fractie didalam hal ini
mesti ditolak. Didalam pemili
han itoe berkata soeara ter¬
banjak"
Sedemikian jg perloe kita tja¬
tet.
Bila kita perhatikan dengan be
toel2 verontschuldiging
itoe mengampoenkan tentoe sa¬
ngat lemah sekali dan tidak me¬
moeaskan tersebab zonden
meer.
Berhoeboeng dengan itoe soe¬
dah lebih dari pada patoet soe¬
paja wakil2 itoe sama2 membe¬
ini soepaja perboeatan djadi ta¬
moe orang malam hari itoe dja¬
ngan terdjadi djoega. Kita toeroe
harapkan soepaja peng-ronda-an
ini akan memberi hasil jang di
harap.
— O —


ri balans dalam arti kata veran
woording kepada rakjat tentang
pardjalanan perwakilan itoe ter¬
lebih lagi dimana zitting perio
de ini soedah ampir habis poe¬
la.
Rakjat sendiri maoe menghar
gakan pekerdjaan wakilnja ter¬
sebab zaman sekarang rakjat te¬
lah insjaf poela oentoek meng¬
hargakan diri sendiri,
Tjoekoep sekedar ini.
Sebagi penoetoep haroes kita
njatakan disini oentoek menjing
kirkan segala kesalahan faham,
bahwa toelisan jg beroepa krie¬
tiek ini semata mata didasarkan
atas soeatoe geestelijke
strijd tidak lebih dan tidak
koerang, boekan terhadap per¬
soeh atau penoelis itoe toelisan
dalam Raaio, jg moengkin me¬
nimboelkan doegaan jg serong
diantara setengah kawan.
Sekiranja toelisan itoe tahadi
nja didasarkan sadja atas pene¬
rangan dari kedoedoekan wethou
der berhoeboeng dengan kepoe¬
toesan raad tanggal 7 April jbl
dan sekitarnja dengan tidak me¬
rember2 perasaan oemoem soe¬
dah tentoe kita djoega akan mem¬
biarkan laloe sadja poela.
ommelanden van radang
Kepala bandar sawah
di Kampoeng Batoe
Gadang
Negeri Loeboek Kilangan
Kampoeng Batoe Gadang, se¬
boeah kampoeng dalam bilangan
negeri Loeboek Kilangan onder
district Loeboek Begaloeng Pa¬
dangi.
Sawah dalam bilangan kamp.
ini, amat loeas. Sawah2 itoe boe¬
kan sadja kepoenjaan pendoe¬
doek kampoeng ini, sedangkan
pendoedoek kampoeng Indaroeng
atau dalam bilangan negeri Loe¬
boek Kilangan banjak diantaranja
jang mempoenjai sawah disini.
Kalau kita perhatikan keadaan
sawah itoe, dapatlah kita mengoe¬
koer atau sekoerang2nja mener¬
ka akan „nasib2 of „penanggoe
ngan2 mereka jang poenja sawah
sawah itoe dalam kalimat: „Hi
doep sengsara" of „Hidoep me¬
larat".
Kenapa? ja, kenapa tidak! Me¬
noeroet pemandangan kita oe¬
moemnja pendoedoek negeri Loe¬
boek Kilangan, bahwa sebeloem
nja Cementfabriek berdiri di in
daroeng, kepala bandar sawah
dalam bilangan ini sangat aman
dan selamat. Dimasa itoe, sawah
sawah dalam bilangan ini berke¬
pala bandar dikaki Boekit Nga¬
lau, dus boekan pada kepala ban
dar jang sekarang.
Pesawah2 dimasa itoe, ta' per¬
nah menanggoeng kesoesahan ba¬
gi air jang perloe goena pengai
ri sawahnja, disebabkan kepala
bandar lama (kepala bandar
Ngalau, atau diseboet sadja ke¬
pala bandar jang dipoesakan
nja dari nenek mojangnja
itoe amat menjenangkan hidoep
nja pesawah pesawah dibilangan
ini. Meskipoen bagimana djoega
adanja bandjir, kepala bandar ni


Bahasa Indonesia


1
djarang dapat keroesakan.
Setelah Cementfabriek terdiri
di In taroeng, maka Maatschappij
itoe telah adakan seboeah teleg
trische Centrale goena keperloean
nja fabriek itoe sehingga batang
air Padang Ato jang tadinja me¬
ngaliri kepala bandar Ngalau
itoe telah diempangnja
dan airnja disimpangkannja de
ngan leiding jang amat kokoh
goena centraal itoe althans kepa¬
la bandar Nagalau mendjadi ma¬
ti.
Roepanja dimasa itoe atas ke¬
sepakaian pembesar Cementfab
riek dengan wakil wakil pemerin
tah disini, telah adakan kepala
bandar baroe jang djaraknja ada
kira kira lebih koerang 300 me¬
ter sebelah hilir dari kepala ban¬
dar lama (Boekit Ngalaup
Kira2 tak beberapa tahoen ke¬
moedian setelah 2 tiga kali air
bandjir kepala bandar baroe ini
dimoesnahkannja.
Disini anak negeri jang mem¬
poenjai sawah dibilangan kamp.
Bt Gadang, moelai rasakan „ke¬
koeatiran" tentang air jang amat
perloe bagi sawah sawah mere¬
ka.
Dengan tenaga bersama dan
dengan soesah pajah, tetapi
dengan mengoetjapkan: „a pa¬
boleh boeat mereka beker¬
dja sedapat dapatnja meadakan
empangan kepala bandar baroe
ini, agar air dapat djoega menga¬
lir kesawah2 mereka.
Kira2 6 tahoen jang laloe:
Dengan dibantoe oleh peme¬
rintah, empangan kepala bandar
baroe ini diperbaiki, memperboe¬
at empangan dengan batoe jang
dirandjang dengan kawat.
Pesawah2 dimasa itoe, amat
girang dan bersoekoer, mereka
menjangka bahwa kepala bandan
Ngalau jang soedah djadi mati
itoe, seolah2 sekarang telah ber¬
oleh gantinja !
Tetapi apa njana.....? Doe
gaan pesawah itoe meleset, de
ngan sekali adanja bandjir, em¬
pangan ini habis dihanjoetkannja !
Semendjak itoe dimasa bekerdja
sawah, mereka selaloe rasakan
„kesoesahan", sebentar sebentan
sawah mereka kekoerangan air.
Sampai dimasa kini, pertahoe
nan padi mereka ta' selamat, se¬
hingga hasil sawah sawah mere¬
ka berlipat ganda „soesoet
nja" boekan „tambahnja".
Saban saban habis potong pa¬
di pesawah pesawah itoe pada
mengeloeh, mengatakan soesoet
nja hasil pertahoenan, diantara
nja ada jang mengatakan sawah
nja mendjadi liat.
Kesoesoetan hasil sawah mere¬
ka amat banjak, sehingga dianta
ranja ada 50, 60 sampai 80 pCt.
Kalau kita pikir sambil kita
tilik bagaimana adanja empangan
air di Air baling itoeng diperboe
at Maatschappij Cementfabriek
goena Electerische Centralenja
itoe, amat kokoh sekali, sehing
ga soedah beberapa lama dan be¬
berapa lama dan beberapa kali
dilanggar bandjir ta' pernah roe¬
sak.
Menilik bagaimana kedjadian
diatas apakah tidak lebih dari
patoet kalau Maatschappij Ce¬


mentfabriek ini soeka memberi¬
pertolongan jang pantas sebagai
toeroet keharoesannja djoega, goe¬
na perbaiki kepala bandar ini
jang bererti soeatoe Souvenien
dari padanja kepada pesawah
pesawah jang telah djadi seng¬
sara itoe ?
Demikian djoega harapan pe¬
sawah pesawah itoe terhadap pe¬
merintah, jang ta' poetoes poe¬
toesnja mereka berharap akan
belas kasihan pemerintah agar
pemerintah soedi melahirkan per
tolongan kepada mereka sebagai
mana pantasnja, kadar dapat
memperkokoh empangan kepala
bandar tsb. Ardaranas.


KOTA


Derma oentoek anak Jatim
PGAI
(Samboengan hari Djoemahat)
f 0,77
Buffet SS Padang
Waroeng Simin, ps. Djawa f 37
Drukkerij Expres Kamp.
Tionghoa
f 42
Toko Minang kp Djawa f 62
Toko Matahari kp. Djawa f 72
Logement St Saidi kp Djawa f 73
Toko BK Radjo Bongsoe
f 1,60
kp Baroe
Minangkabau Transport
pasar Djawa f 06
Toko Pertja, pasar Djawa f 45
Waroeng Moeslim pasar
54
Djawa
Bagindo Botok ps. Djawa f 16
Si Palembang pasar Djawa f 24
„ f 52
Rasoel Bakar pasar
„ f 52
Buffet Agam „
„ f 43
Locement Indonesia
„ f 64
Toko Padang, „
Toko Familie B. Baroe „ f 60
Mahjoedin Cinema The¬
ater pondok f 35
Mount Everes, pasar Djawa f 28
Hotel Moeslim 8. Baroe f 40
Depot S88 Padang f 60
Hotel Insulinde kp Baroe f 15
Expeditie Kantoor Lies
pasar Djawa f 42
Oetoen Djoealan koee2
ps Djawa f 27
A Moenaf Waroeng Nasi
kmp Baroe f 2.13
Waroeng Oean. Alang
Lawas f 46
Idroes Bakri. Kedai Tikar
pasar Djawa f 25
Commissariaat van Politie
Padang f 29
Boekhandel Mahmoediah
Balai Baroe f 25
Buffet Sianok (Moedasho
Pasar Djawa f 58
Ada samboengan
Kemalingan
Seorang bernama O toekang
kandang tinggal di Lolong telah
mesti menghitoeng nasibnja poe¬
la lantaran kemalingan kemaren
dari beberapa pakain seharga F2
bersama dengan oewang contant
djoemlah F2 poela jang mana
diletakan dalam kandang koeda
nja itoe.
Siapa jang telah melakoekan
rol jang tjoerang itoe, tidak da
pat diketahoei hanja sadja ting


Berhoeboeng dengan berlan
soengnja „kongres bahasa Indo
nesia sekarang ini di Soerakarta
jang telah moelai dari 25 boelan
ini sampai 28 ini, maka kita poen
tertarik oentoek serba ringkasnja
membitjarakan betapa pentingnja
„bahasa Indonesia itoe boeat ki¬
ta bangsa Indonesia.
Tidak asing lagi bagi kita, pe¬
ribahasa jang menjatakan „baha
sa itoe menghidoepkan bangsa,
dan bahasa jang hidoep itoe mem¬
besarkan bangsa"
Dalam pada itoe, dimana seloe¬
roeh djadjahan kepoelauan Hin¬
dia Belanda menghidoepkan soe¬
mangat persatoean agar dapat
mengaboengkan diri dalam per¬
katannja „Indonesia" maka soe¬
dah tentoe sadja disamping peri
katan roch dan djasmani itoe me¬
noentoet kepada bahasa jang sa¬
toe poela jaitoe „bahasa Indone
sia".
Dengan perkataan lain sekali
an dialecten jang ada ditiap ti¬
ap daerah maoepoen satoe groep
groep haroes dilinjapkan serta¬
dikoeboer hilang hilang serta di
ganti dengan bahasa jang satoe
jaitoe bahasa Indonesia.
Dengan adanja bahasa Indone
sia itoe maka tentoe poela toe¬
roet madjoenja keboedajaan ser¬
ta kesenian Indonesia jg sangat
ditjita tjita itoe.
Berhoeboeng dengan ini maka
kongres jang sekarang masih ber¬
lakoe di Soerakarta sama sama
memikirkan tjara bagaimana da
pat menjoesoen bahasa Indonesia
itoe jang akan dipakai dalam per
satoean Indonesia boeat mempe¬
ladjarinja
Dengan dapat dibentoeknja toe¬
boen itoe, maka istimewa hidoep
poela letterkunde Indonesia.
Sesoenggoehnja bila kita mem
perhatikan dalam medan pergaoe
lan kita disini teroetama sekali
diantara kaoem intellekt kita, ma¬
ka keadaan itoe sangat menjedih
kan sekali.
Dalam pergaoelan groep itoe


gal diserahkan kepada politie jg
tentoe akan membekoek siapa
simaling itoe.
Kèhilangan timbangan
daging
Seorang bernama Dj. tinggal
di Simpang Haroe toekang djoe¬
al daging telah mentjoerahkan
poela kemalangannja poela kepa¬
da polilie tersebab ia telah kehi
langan timbangan bascule jang
beratnja 50 gram.
Doedoeknja jaitoe sewaktoe
ia pergi membeli daging diting
galkannja timbangan itoe dalam
tempat daging jg diikatnja diatas
bagage kereta angin.
Akan tetapi sementara itoe se¬
kembalinja membeli daging itoe
dilihatnja timbangan itoe telah
mempoenjai sajap sedang harga
nja ada F15.
Oleh sebab itoe berhati2lah
oentoek meninggalkan barang2
dengan tidak didjagai.


jang telah mendapat
en
didikan barat, maka mereka
itoe memakaikan dengan sendiri
nja bahasa perantaraan seksama
nja bahasa Belanda itoe.
Bahkan adakalanja mereka itoe
jang tidak maloe menjatakan ba¬
hasa mereka itoe tidak althans
koerang faham dengan bahasa
sendiri dalam arti kata loepa akan
bahasanja.
Keadaan jang pintjang ini me¬
noendjoekkan bahwa soemangat
keinsjafan atas ketinggian baha
sa sendiri itoe masih tipis dalam
dada bangsa kita.
Begitoelah moesoeh jang pa¬
ling besar boeat tjita tjita kong
res itoe diwaktoe kini ada dian
tara kita sendiri jang memandang
dirinja lebih gagah bila mereka
itoe mempergoenakan bahasa be¬
landa atau bahasa asing dalam
medan pergaoelan bangsa sendi
ri poela.
Selandjoetnja didalam dewan
perwakilan perwakilan itoe sebi¬
sanja wakil wakil kita memper¬
goenakan bahasa Indonesia.
Kehidoepan bahasa Indonesia
itoe bergantoeng pada kita sen¬
diri.
Bila kita peladjari dalam2 apa
kali arti jang tersimpoel dalam
tindakan pemerentah terhadap
bahasa bahasa daerah jg diadjar
kan dalem sekolah sekolah des
sa dan volkscholen terhadap tji¬
ta tjita persatoean bahasa Indo
nesia ??
Begitoe djoega dalam doenia
persoerat kabaran, teroetama se¬
kali dalam s.s.k. kepoenjaan In¬
donesier jg mesti sebanjak moeng¬
kin menebar nebarkan soemangat
dan tjita tjita kongres itoe, ter¬
sebab boeat kita bahasa Indone
sia itoe adalah sebagai kebesa
ran kultuur sendiri.
Tjoekoeplah sekedar andjoeran
kita sadja dahoeloe jang berarti
sebagai „saluut dari „Perki" pa¬
da kongres jg moelia.
Lain kali kita akan oeraikan
lebih landjoet.


Menipoe
Seorang makelaar MS tinggal
di Pasar Batipoeh telah dapat
poela mendjalankan rolnja oen¬
toek melakoekan rolnja,
Terseboet ada makelaar jang
hendak mendjoeal 1/2 pikoel pa
relmoer tjengkeh kepada seo¬
rang bernama B.
Begitoelah sewaktoe 8 melihat
tjontoh jg diperlihatkan oleh M
S ada jg mempoenjai kwaliteit
no. 1.
Akan tetapi sewaktoe MS me¬
djoealkan kepada Baisinja boe¬
kan jang sama sama dengan
tjontoh 'hanja jang lebih koe¬
rang kwaliteit.
Tersebab itoe B tidak berse¬
nang hati perkara mana diadoe
kannja kepada politie.
Roepanja makelaar itoe hen
dak melakoekan barang palsoe
boekan? dengan djalan jg gelap.


Administratie kantoor
66
„Honeste
Ngarai Weg no 2 Fort de Kock
Sanggoep mengerdjakan boekoe 2 dagang sam
pai beres pada a countant belasting dienst diharap
toean 2 saudagar beroeroesan pada kantor jang ter¬
seboet
Dikerdjakan oleh orang jang soedah me¬
ngerti dan berpraktijk lama dibawah pimpinan orang
jang soedah berdiploma Boek houding A dan B.
Pembajaran berdamai
De Beheeder


De vlugge zeven
Setjepat toedjoeh
Keoentoengan Besar Bagi TiapPelantjongan
Moerah
Selamat
Tjepat
Auto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan dengan
APDOPEL NPA


De Eigenaar
Sabirin dan Bahaoeddin.


CENTIENEN TAHOR
MODERN
NETJES
KWALITEIT
MENOEROET
ZAMAN
Sedia tjoekoep ber¬
matjam-matjam
kain boeat toean
menoeroet model jang
paling belakang
Harga damai
PONDOK44 Padang
Menoenggoe dengan
hormat.
Manager
M. KASIM


Ada apa


Awas
Awas
Chabar perloe


Tentoe toean toean soedah tahoe bahasa saban hari ada
satoe coupe jang terkenal baik perdjalanannja jaitoe berangkat
Solok (bufet baroe) kira2 poekoel 8 pagi
dari
Padang sebelah W. Apotheeki ., „ 3 sore
Kalau toean2 dan rangkajo2 hendak menompang auto
tentoe ta' kan loepa mentjari kita poenja merk.
Pendjagaan chaufeurnja rapi
dan boleh dipertjaja
Menanti dengan hormat.
BOEIN


Bandaro Boengsoe


Klamboe penganten
BELILAH
BATIK SOLO dan PEKALONGAN
SAROENG PADANG, GAROET
Permadani, selimoet Wool Voile,
Crepedechine, Georgette Renda
Semarang
Bedak dan minjak wangi
Sedia Baby Talc. Keloear
TOKO
Indonesia
25 Padang tel 338


Awas
Mintaklah selaloe AIR DJAMOE
ASMANI DRANK oentoek
menambahkekoeatan toean toean.
Orang jang biasa memi
noem obat Asmani Drank lama2
sehat gagah goembira
Agenten Radjo Bengsoe B.N.
Kamp. Baroe — Padang.
Importeur: D. M. Talib Alibi 10
„Noeroeljagin
Satoe2nja s. chabar Islam ter¬
bit 2Xseboelan memoeat artikel
jg penting2 membela kepentingan
Islam, memboeat soal djawab da
lam agama.
Saban keloear membawa
Arabis Editie.
Harga langganan f 2. 6 boelan
Adres:
„NGEROELJAGIN
BATOE SANGKAR
S.W.K,


wasscherij
Soekamenanti
Nipah No.35 Padang
Pekerdjaan tanggoeng netjis dan
bersih Menerima bermatjam2 ba¬
rang tjoetjian, sedjak barang njo
nja2 japons, sampai jg kasar
Beheerder


A, SAMAD D.D.


Binoerasjid
Djoeal segala roepa2 barang
kram badjoe kaoes en besi keloe
aran Europa, Amerika, en Japan
PASAR BATIPOEH 16 PADANG
Harga boleh berdamai


Vendulocaal „De Leeuw"
Venduhouder.
P.W.F von Liebenstein
Slingerlaan 7 Telef. 295
lelang Malam
Moelai djam 6.30
Pada hari Senen 4 Juli 1938
diroemahnja jang terhormat toean
A. Sastrawinangoen
Hoofd Kadaster
Belantoeng Ketjil 47
Dari perabot roemah toean ter¬
seboet jang terawat baik, modern
dan seloeroehnja terbikin dari Ja¬
va- djati antara adanja:
KEBON
Satoe partij boenga2 jang ba¬
goes seperti boenga bougavaille,
chevelurespalm, antara koolpalm,
boenga hortensia dan bangkoe2
kebon.


BERANDA MOEKA
Zitje kaloe diati jang bagoes
betoel, terdiri dari medja dengan
4 korsinja, sangkoetan topi de
ngan katja boender telor, stan
daard boenga, dengan boenganja
jang bagoes, satoe partij piring
dinding, lelangsi pintoe dengan
koeningan, tandoek roesa, satoe
partij barang logam, lampoe Ti
ongkok modelan ga dengan stan
daardnja, kap lampoe jang ba¬
serta tibar Permadani.
BFRANDA TENGA
Zitje jang bagoes betoel terdi
ri dari 1 medja dengan 4 korsi
nja jang pakai bantal compleet
medja2 ketjil boeat roko antara
ada pakai piring logam, stan
daard boenga, katja dinding de
ngan kleednja, satoe tikar per¬
madani jang besar oekoerannja
3.60x2.80 meter jang bagoes be¬
toel dan masih baroe lagi, satoe
lampoe listrik kroon dengan 5
lampoenja, almari boekoe jang
bagoes dengan satoe partij boe¬
koe2, satoe partij barang logam,
djam dinding dan djam listrik,
medja toelis boeat Toen dengan
koersinja, lampoe dinding, satoe
collectie ambar-gambar teeken¬
an tangan, zitje Libetykap iam¬
poe jang bagoes dan modenr
dan selainnja.
KAMA R TIDOER
2 tempat Tidoer kajoe jang ba¬
goes dan compleet dengan klam
boenja, satoe tempat tidoer boe¬
at 2 orang boeatan Soerabaja al
mari katja 2 bagian dengan ka¬
tja boender telor, almari pakaian,
almari obat, zitje kamar, pot ma¬
lam, katja dinding jang besar,
medja dan zitje Liberty.
KAMAR MOEKA
2
tempat tidoer anak2 boeatan
Soerabaja, rak pakaian boeat anak
KAMAR ANAK
1 tempat tidoer boeatan Soera
baja, 2 lmari pakean dan 1 zitje
kamar.
KAMAR LOGEER
Tempat tidoer Soerabaja boeat
1 orang, 1 medja, 1 sangkoetan
pakean dan 1 katja dinding,
BRANDA BELAKANG
Perabot kamar makan jang
compleet antara ada medja makan
boender teloer jang bisa dibikin
besar kersi kamar makan' drs¬
soir, buffet, alo ari makan dan al
mari thee jang bagoes betoel, sa¬
toe peti ijs Java-koelkast, djam
dinding jang acoord djalan be¬
toel, zitje rotan, satoe partij ko¬
si Weerner dan bangkoe. Eetse
vies jang compleet dan pakai
boenga, satoe partij barang2 glas
LEBIH DJAOEH
Bangkoe2 sekolah boeat anak2
schoolbord, almari anak2, satoe
partij mainan anak, perkakas da
poer jang compleet, machine ijs
satoe tempat masak merk. Haller
dengan ovennja dan selainnja
ada strika listrik dan biasa dg
papannja, rak piring almari da¬
poer dan goedang dan banjak la¬
gi jang ta' diseboetkan.
Datanglah melihat barang2 pa¬
da hari Minggoe 3 Juli dari djam
5—8 malam.


SELASA 28 JUNI 1938


DAGBLAD


LEMBAR KEDOEA


99


AOEMANAAR ARA


Rapat oemoem Berindo
Tjabang Pematang Siantar
Dihoedjani oleh banjak ke
toekan berachir rapat di
boebarkan sebeloem sam¬
pai waktoenja.
(Samboengan kemaren)
PBI dengan BO digaboengkan
dengan nama Parindra jang di
pimpin oleh t Dr. Soetomo jang
baroe sadja kita peringati atas
kematian beliau itoe. Kita perha¬
tikan poela keadaan diloear In¬
donesia berdirilah beberapa per¬
gerakan jg lain maksoednja agar
sama2 akan menambah djadjahan
nja dan mana jang terdjadjah min¬
tak lepas djadjahannja itoe per¬
hatikanlah poela keadaan lalie
mentjekam Habsji dan Japan ber¬
tempoer dengan Tiongkok maka
Indonesia akan dapat sebarannja
djoega sebab Indonesia masoek
tanah International. Dari itoe ka¬
ta spradjanganlah maoe melengah
kan Democratie serta geletarkan
lah. Kemoedian dengan landjoet
spr menerangkan tarich Dr. Soe¬
tomo, dari kelahirannja, dan se¬
gala2nja.
Ditengah2 kelam kaboet, disi
toelah berdirinja Gerindo, jang
menoedjoe kemerdekaan politik¬
economie dan social. Maka dari
itoe djanganlah ditoenggoe besok¬
atau loesa lagi, hanja terdjoenlah
dengan lekas kedalam Gerindo
Kemoedian lantas pimpinan mem
perserahkan lagi kepada t. Ad¬
dullah Joesoef, boeat menerang
kan Economie Bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia adalah satoe
bangsa jang hidoep soeboer, teta
pi sekalipoen soeboer, soedahkah
ada perhoeboengan economienja
dengan negeri lain. Masa 1350 ta
hoen jang laloe soedahlah ada
perhoeboengan Indonesia dengan
negeri loearan, sehingga soedah
lah ada sanggoep nenek mojang
kita itoe memakai sepatoe, sepa¬
toe mana boekan lagi dari koe¬
lit, hanja ialah sepatoe dari, mas
teroerai adanja. Tetapi kesemoea
nja itoe, sekarang soedah mero¬
sotlah adanja, dan tidaklah ada
bekas2nja lagi. Didalam tahoen
1596; sampailah kemari kapal
orang Belanda, jang mana mak
soednja lain tidak oentoek berni
aga, karena hasil tanah dari In
donesia ini amat banjak, dan ke¬
moedian terbitlah persaingan de
ngan saudagar Portoegis dan la¬
innja. Tahoen 1602 berdirilah V.
O.C. dan didirikanlah benteng2
pendjagaan di Djakarta,
Kokohnja V.O.C. ini boekan
main2, sehingga diorganisier se¬
moeanja, dan dagang2 kesemoea¬
nja misti didjoeal kepada VOC
terseboet.
Tjengkeh2 dan pala di Djawa
ditebang lain tidak maksoednja
agar economie Indonesia dapat
dikoetak katikkannja. Sampai di


Indonesia.
Tjerta Pendek


sini spr. dapat ketoekan dari wa¬
kil pemerintah.
Economie Indonesia sangatlah
merosotnja, kata spr. melandjoet
kan bitjaranja, sedangkan mie sa¬
dja oempamanja, adalah ditangan
bangsa asing membikinnja. Kalau
diselidiki, lain tidak kesalahan
jang timboel adalah dari bangsa
kita djoega, karena tidak maoe
membeli kepada bangsa kita, ma¬
lah lebih enak roepanja kepada
bangsa lain dari bangsa
sendiri. Dari itoe wahailah sau
dara2 serta saudari2, berbelandja
lah kepada peroesahaan bangsa,
masoekilah kedai2 bangsa kita,
masoekkanlah barang2 jang roe¬
sak kepada bangsa kita jg pan¬
dai membetoelkan, dan goenting
lah pakaian dangan goentingan
bangsa sendiri.
Kalau soedah jang demikian,
menandakan jang bahasa soedah
ada maoe pertjaja kepada kekoe¬
atan sendiri. Tapi apa sebabnja
bangsa lain dengan sebentar se¬
bentar sadja, baroe memboeka ke¬
dai dengan lemari satoe sa¬
dja oempamanja, dengan seben¬
tar sadja bisa memboeka toko jg
beriboe riboe dia poenja pokok?
Lain tidak itoe adalah dari kare
na pertjaja kepada kekoeatan sen¬
diri.
Dari itoe permoederlah, per¬
baikilah adanja economie bangsa
kita, dan pemoeda pemoeda tang
galkanlah tjelana palmbeach itoe
diwaktoe pagi boeat berdjoeang
dengan pekerdjaan economie, dja¬
ngan maloe memegang tjangkoel
diwaktoe pagi pagi itoe. Wahai
lah bangsakoe, sokong dan ban¬
toelah peroesahaan bangsamoe,
membelilah segala galanja kepa¬
da bangsamoe, lama kelamaan
tentoe akan naiklah economie
bangsa Indonesia.
Poetri dengan Pergerakan, di
serahkan kepada entjik Rahmah
Abdoellah Js. Entjik itoe lan
soeng naik podium, dan set lah
menjampaikan salamnja, jaitoe
salam senasib dan salam seaga
ma serta salam setanah air, ma¬
ka lantas moelai pidato, jaitoe
Soengg eh berbahagialah kita
pada ini hari, tegasnja iboe iboe
bapak bapak, seteroesnja sauda
ra saudari karena bisa mendengar
kan beberapa keterangan dari
spr. spr.
Soenggoeh berbahagialah poe¬
tri karena kalau tidak dengan
adanja poetri siapakah lagi jang
akan melahirkan saudara kita le
laki dan poetri amat penting da¬
lam kalangan masjarakat.
Habis itoe lantas menerangkan
asasnja beberapa pergerakan, se¬
perti politiek economie dan so¬
cial.


Ada samboengan


INDISCHE ALGEMEEN DEMO
CRATISCHE GROEP.
Di Bandoeng telah didirikan
golongan jang memakai nama se¬
perti terseboet diatas, dan toe¬
djoean jg pertama, djoega oleh
karena berhoeboeng dengan pe¬
melihan gemeenteraad dan Volks
raad, menjoesoen dalam organi
satie mereka jang vrijzinning, de
mocratisch, bertjita2 kemadjoean,
jang sehingga sekarang masih
mendjaoehkan diri dari pada
mempengaroehi badan2 perwa¬
kilan itoe, baik disebabkan koe¬
rang perhatian, maoepoen karena
mereka merasa, bahwa bagi me¬
reka soekar oentoek memasoeki
salah satoe partij politiek jg ada
sekarang, begitoelah communigoe¬
jang dikirimkan pada Aid.
Golongan ini akan menentang
golongan2 politiek jang mel
paskan tjita2 democratie.
Oentoek kepentingan gemeen
te, ia akan bekerdja dengan da
dasarkan pada tiga pokok:
1e. persatoean jang principieel
dari penghidoepan dalam seloe¬
roeh gemeente, dan dari segenap
golongan pendoedoek.
2e. pertanggoengan djawab boe¬
at perawatan gemeente oemoem
djoega boeat masa jang banjak.
3e. perloenja sekalian tindakan
dibeda2kan menoeroet keperloean
nja.
Golongan ini mengandjoerkan
berdirinja golongan jang seroepa
dibeberapa tempat jang moeng¬
kin diadakan, dan ingin mengada
kan perhoeboengan dengan go¬
longan2 itoe, dan memberikan
keterangan itoe, dan memberikan
keterangan lebih landjoet.
Pertanjaan persetoedjoean di
toenggoe dengan girang oleh sec
retariaat boeat sementara, Bur¬
gemeester Coopsweg, 28 Ban
doeng.
PENOEMPANG GELAP DALAM
KAPAL.


Hari Moedakoe
Menoeroet tjerita seorang iboe
oleh
HS. B.K.
Alangkah beroentoeng rasanja
akoe mengenang pertjakapan ika¬
mi ditepi laoet itoe. Sampai ber¬
bari hari lamanja, itoe sadja jang
terkenang olehkoe.
Tetapi ternjata bahasa
kenangan itoe membawa ketjewa
karena seboelan kemoedian Sof
jan tak pernah koetemoei lag
Koetjari seorang diri, tiada
djoea bersoea.
Kadang2 sengadja koe tjari A
ni oentoek akan diadjak berdja¬
lan2 Tetapi sia sia poela. Sela
in disekolah tak pernah ke mi¬
bertemoe.
Koetoeroet sadjalah engkan ke¬
roemah nanti petang, katakoe pa¬
da soeatoe hari kepada Ani
Tak oesah, akoe berkeberatan
katanja
Sebab apa? oedjarkoe.
Akoe pergi menolang iboe,
djawabnja seraja pergi dari ha¬
dapan koe.
Dengan hati terharoe, akoe
masoek kedalam kelas Sedjoeroes
kemoedian, masoek poela seo¬
rang kawan koe Moehammad
Noer Dia sekelas djoea dengan
koe Perangai dan perboeatannja
selaloe menjenangkan hati Telah
pernah nenerima pertolongannja.
Noer katakoe kepadanja de¬
ngan pelahan lahan.
Dapatkah engkau menolongkoe
petang?
Menolong perkara apa Tina?
oedjarkoe,
Nanti sadjalah koeterangkan,
djawabkoe
Baik, katanja seraja keloear,


Dapat de
6 boelan.


hoekoem


Sampai sekarang orang2 jang
naik kapal dengan zouder mem¬
beli kartjis kalau ketahoean tidak
mendapat hoekoemai, akan teta
pi tjoema dipoelangkan lagi ke¬
tanah asalnja. Karena ini maka
dalam tahoen jang laloe dan sam¬
pai sekarang djoega banjak orang
jang mentjoba maik kapal zonder
kartjis. Teroetama banjak orang
jang mentjoba menaiki dengan
menggelap kapal hadji. Berhoe¬
boeng dengan ini maka sekarang¬
dimadjoekan voorstel di Volks¬
raad jang maksoednja menjoeda
hi penipoean ini. Divoostelkan
soepaja penoempang2 penoem
pang kapal zonder kartjis, alias
pasagier gelap kalau ketahoean
haroes dikenakan hoekoeman se¬
tinggi2nja 6 boelan pendjara.
Dalam memorie toelichting anta
ranja ditoetoerkan bahwa sampai
sekarang banjak sekali terdjadi
orang orang jang naik kapal mis
kipoen bepergian kesalah satoe
poelauan Indonesia atau ke Ara


Ada samboengan


bie, tidak maoe membeli kartjis.
Pasagier pasagier jang sematjam
itoe kalau ketahoehoean tjoema
ditoeroenkan disalah satoe pela¬
poehan di Indonesia djoega, akan
tetapi karena ternjata kebanjakan
passagier passagier itoe adalah
orang jg tidak mampoe, kebanja
kan mereka dipoelangkan lagi ke¬
desa asal, Practisch maka mere¬
ka itoe tjoema dikembalikan ke¬
kampoengnja dengan tidak me¬
dapat boekoeman lain lain.
Karena itoe oentoek mendjaga
djangan sampai dibelakang hari
selaloe ada passagier gelap ma¬
ka haroeslah diambil atoeran
dimana mereka dikenakan hoe¬
koeman pendjara setinggi2nja 6
boelan.


Vendulocaal „De Leeuw
Venduhouder:
P.W.F. von Liebenstein
Slingerlaan 7. Telef. No. 295
lelang Malam
Moelai djam 6.30
Pada hari Djoemahat 1 JULI 1938
Diroemahnja jang terhormat
toean. A.J. PAUW
Ambtenaar S.S.S.
Simpang Haroe No 2
Dari perabot roemah toean terse¬
boet jang terdjaga baik, netjes
dan seloeroehnja terbikin dari ka¬
joe djati Java,
Boleh datang lihat pada hari
Lelangan moelai djam 5 sore.


Idem.
LELANG MALAM
Moelai djam 6,30
Pada hari Rebo 6 Juli 1938 di
roemahnja jang terhormat Toean
S. vidr SCHAAF
Inspecteur van politie Iste klasse
Niuwe Gantineweg no. 19
Dari perabot roemah toean terse¬
boet jang terdjaga baik, modern
dan terbikin dari Java djati,
Boleh datang lihat pada hari Se¬
lasa 5 luni dari djam 5-8 malam
den.
LELANG MALAM
Moelai djam 6.30
Pada hari Djoemahat 8 Juli 1938
Didalam satoe roemah di Kam
poeng Dobi No. 65
Dari perabot roemah jang ter¬
djaga baik dan modern.
Boleh datang lihat pada hari Ka¬
mis 7 Juli dari djam 5-8 malam
Idem
LELANG MALAM
Moelai djam 6 30
Pada hari Senen 11 Juli 1938
Diroemahnja jg terhormat toean
K.OVERDULE
Sergeant der Infanterie
Ondatjeweg G.8
Dari perabot roemah toean ter¬
seboet jg terdjaga baik, netjes
Boleh datang lihat pada hari
Minggoe 10 Juli dari djam 5-8
malam.


Idem.
LELANG MALAM
Moelai djam 6,30
Pada hari Rebo 13 Juli 1930
Diroemahhja jang terhormat toean
E. G. NJIO
Ambtenaar Douane
Hoogeweg - Emmahaven
Dari perabot toean terseboet jang
terdjaga baik modern dan masih
baroe lagi.
Boleh dateng lihat pada hari le
langan moelai djam 5 sore.


ldem
LELANG MALAM
Moelai djam 6.30
Pada hari Djoemahat 15 Juli 1938
Diroemahnja jg terhormat toean
J.M. K. LAPRE
Hoofd Inspecteur van Politie
Sawahan 46
Dari perabot roemah toean terse¬
boet jang terdjaga baik, netjes
dan modern dan seloeroehnja ter¬
bikin dari Java.
Bolah datang lihat pada hari Ke¬
mis 14 Juli dari djam 5-8 malam


Sarong


TADING


asli


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman
Tjeloepnja ditanggoeng tidak loentoer
Persediaan besar hanja pada toko:
M.G. Mohammad Yoosuf
BOEJOENG TAMIN
63 Batipoeh - Padang
No. 58 Batipoeh - Padang.
Telegrams; „BOE JOENGT ANN
Telegrams: „MUNAYOOSUF
Tel no 161


Djangan loepa
Koendjoengi lah
MOESLIM
HOTEL


Dan


Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK.
Moelai 11 Maart 1938, diboeka filiaal dari Hotel Moeslim dan Restaurant
Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock.
Publiek tidak akan ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel dan Restaurant
soedah terkenal lama di Padang, sebagal Restaurant jang satoe2nja bisa
menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njaman.
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja dalam Restaurant
besar, beserta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang
terkenal radjin dan hormat.
Dengan djalan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita kepada PU
BLIEK di Fort de Kock, dan menanti koendjoengan toean toean adanja.


HORMAT BEHEERDER FILIAAL
Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe.


Padang dan Fort de Kock.


.


102


ldem
LELANG - MALAM,
Moelai djam 6. 30
Pada hari Djoemahat 29 JULI 1938
Diroemahnja jang terhormat toean
H. FABRIEK
Chef Autohandel Koeck
Dipolama weg.
Dari perabot roemah toean ter¬
seboet jang terdjaga baik dan ne¬
tjes dan semoeanja terbikin dari
Java
Boleh datang lihat pada hari Ke¬
mis 28 Juli dari djam 5-8 malam.


Administratiekantoor
CENTRUM“


BEHEERDER
Dahar Azis
PADANG
Raafweg.
Telefoon No. 277.
Belastingconsulent
en
Administratie


